WikipediA 


Bahasa Malta 


Bahasa Malta adalah sebuah bahasa Semit yang 
dipertuturkan di Malta, sebuah negara kepulauan kecil 
yang berada di selatan Italia dan juga merupakan anggota 
Uni Eropa. 

Bahasa Malta adalah satu-satunya bahasa Semit yang 
ditulis dengan huruf Latin. Bahasa ini sebenarnya 
mempunyai banyak kemiripan dengan Bahasa Arab, 
bahkan nyaris serupa dengan varian bahasa Arab di 
Afrika Utara. Hal ini ditengarai dengan banyaknya 
kesamaan kosakata antara kedua bahasa tersebut. 

Meskipun bahasa Malta adalah sebuah bahasa Semit, 
tetapi kosakatanya banyak dipengaruhi bahasa Italia dan 
bahasa Inggris. Malta pernah merupakan jajahan Britania 
Raya . 

Contoh kalimat: 

■ Bongu (dibaca: bonju) : Selamat pagi 

■ Bonswa : Selamat Malam 

■ ll-Lejl it-tejjeb : Selamat Malam, selamat tidur 

■ Kift int? : Apa kabar? 

■ Tejjeb : Baik-baik saja 

■ Grazzi bafna : Terima kasih banyak 

■ Sahha! : Sampai jumpa! 

■ Gbandi pjacir (dibaca: andi pyacir): Senang bertemu denganmu! 

Referensi 


1. A http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=mlt 



Bahasa Malta 


Malti 

Dituturkan di 

Malta, Kanada, Australia, 
Amerika Serikat, Britania Raya 

Wilayah 

Afrika 

Penutur 

371.900^ (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Arab, Semitik, Afro-Asia 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Malta 

Diatur oleh 

ll-Kunsill Nazzjonali ta' l-llsien 


Malti (sejak April 2005) 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

mt 

ISO 639-2 

mlt 

ISO 639-3 

- 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Malta&oldid=15162411" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.50. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


























